5 APLIKASI 

TERBAIK UNTUK BELAJAR PEMROGRAMAN 





i 




Cocok untuk yang ingin mempelajari 
pengembangan web dan aplikasi android. 
Terdapat fitur tantangan koding yang akan 
membiasakanmu untuk menulis bahasa 
pemrograman. 


PROGRAMMING 

HUB 


Menyediakan tutotirl dan pembelajaran untuk 
berbagai bahasa pemrograman, seperti C++, 
Java, Python dan Iain-lain. 




GRASSHOPPER 


Dikembangkan langsung oleh Google untuk 
siapa saja yang ingin mulai belajar bahasa 
pemrograman dari ponsel Android. 


PROGRAMMING 

HERO 


Aplikasi yang mengajarkan konsep 
pemrograman, bukan hanya sekedar hafalan. 
Kamu akan belajar struktur data, algoritma 
hingga OOP di aplikasi ini. 



i 


ENCODE 


Cocok untuk pemula yang sama sekali belum 
pernah mengenal bahasa pemrograman 
sebelumnya. 


WWW.ANDROBUNTU.COM 




















